December 2015 


MEN magazinng 
Mal Ciputra Jakarta 
Shopping Centre Magazin& 
www.ciputramall.com 
www.atmalciputrajakarta.com 
Kix3MalCiputraskt II 
4 malciputrajkit 

V malgjpetrajkt 


/ 


PT IL AA 


£ MAL CIPUTRA 


JAKARTA 


X9 
N: Dengan membeli celengan edisi spesial ini, 
oi 8 


di" Anda sudah dapat membantu pengadaan 
uh. buKu cerita bagi perpustakaan Anak di 


“posing bagian Timur. 
1 


K3 JALAN ARTERI S. PARMAN, GROGOL JAKARTA BARAT 11470 | TEL:021-5662121 | wwW.cIPUTRAMALLCOM | 
WWWATMALCIPUTRAJAKARTA.com | Bd omar cirurea jararta | @maretputrayxr | SS materwurnageT: 


. 
Ng 


D 


Pernahkah Anda mendengar kata “transformasi”? Transformasi adalah 
perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama 
sekali. Sadar atau tidak sadar, semua orang bertransformasi dalam 
hidupnya, misalnya dari seorang murid TK menjadi murid SD, SMP, SMU, 
dan seterusnya. 


Tentu saja transformasi yang bermodalkan kemauan dan usaha sendiri 
tidak semudah menonton film TRANSFORMERS :) Temukan kisah 
menarik dari Bong Chandra di rubrik Inspiration yang berbagi 

tentang menggapai sukses di usia muda meski seribu cobaan 


menghadang. Begitu pula dengan pengalaman seleb kita di edisi ini, 
Gracia Indri. Masa lalu dan kegagalan bukan alasan untuk menjadi kuatir 
atau takut untuk bertransformasi. Worry? Will it help? Mudah-mudahan 
cerita yang kami hadirkan bisa memotivasi Anda untuk berpikir ulang 
mengenai “mau apa dan jadi apa ya saya tahun depan?” 


Pastinya kita mau hidup kita menjadi lebih baik dan dapat menginspirasi 
orang lain. So, tunggu apalagi? Ambil tantangan untuk bertransformasi! 


Editor in Chief 


FEATURE 


Tak perlu jauh-jauh ke luar 
negeri untuk mengunjungi 
sebuah festival. Ternyata 
Indonesia memiliki 
beragam festival menarik 
yang patut dikunjungi. 


CELEB STORY FASHION SPREAD LITTLE THINGS 
Transformasi yang mengalir Its time fora Drawing Frenzy 
dalam kehidupan seorang — breakthrough! 
Gracia Indri 
ON THE COVER DIRECTOR Rusly Agus Aryanto 
Model: Nayara GENERAL MANAGER Ferry Irianto 
Photographer: Ervan Rustam EDITOR-IN-CHIEF Silvia 
Fashion Stylist: Putra Vatron EDITOR Rida Kusrida, Edith Kumala 
Make upartist: Wendra Tham CIRCULATION Customer Service PT Ciputra Sentra 
A Gedung Mal Ciputra Jakarta , Lt. P1, Jl. Arteri S. Parman 
Grogol, Jakarta 11470 
www.ciputramall.com 
Download CL MAGZ for Free! www.atmalciputrajakarta.com 
And get the digital edition. Now available on: SCOOP Oem PUBLISHER editorialteam (08179807287) 


Sroovy mart 


MELESS 
MOMENI 


Menjelang pergantian tahun rasanya tak lengkap tanpa mengikuti ritual 
countdown. Nikmati perayaan dan momen menghitung mundur waktu tersebut 
dengan koleksi jam menarik berikut ini. 


1, 2, 6,7, 11: Asia Watch 3, 5, 10: Goodwill Watch 4: Royal Watch 8, 9 : Cindy 


Ga IL Ij 
CN /2 


N 


/ 
PP, 
(Pellington 


feature 


Semuanya 
terserah Anda! 


Hidup ini adalah tentang pilihan. Sebagai orang dewasa, Anda 
punya kehendak bebas untuk melakukan apapun terhadap 
hidup Anda, asal tahu dan siap dengan resikonya. 


Ada satu perbedaan nyata antara orang 
dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa, 
sebelum bertindak akan berpikir nanti 
bagaimana. Setiap hari kita melakukan 
kebiasaan-kebiasaan yang dibuat karena kita 
memilihnya. Apakah kebiasaan itu baik atau 
tidak, menyenangkan atau tidak, mari sedikit 
kita bedah pro dan kontranya dari kisah-kisah 
nyata di bawah ini. Kemudian, Anda yang 
memutuskan mau meneruskan kebiasaan itu 
atau tidak. 


1. Merokok 


Pecinta rokok pasti tahu salah satu iklan 
produk rokok yang sering menampilkan 
oboi-koboi ganteng dengan rokok terselip, 
bersama kuda, di alam terbuka. Tapi tahukah 
Anda bahwa model-model tersebut meninggal 
arena berbagai penyakit terkait rokok? 
Eric Lawson pemeran koboi pada iklan 
ahun 1970-an meninggal akibat kegagalan 
pernapasan tahun lalu. Kemudian tahun 1950, 
David Millar, meninggal karena emfisema 
pada tahun 1987. David McLean, meninggal 
arena kanker paru-paru pada tahun 1995. 
Wayne McLaren meninggal sebelum ulang 
ahun ke-52 pada tahun 1992. Dick Hammer 
meninggal karena kanker paru-paru pada 


sudah siap dengan konsekuensi kanker yang 
berujung kematian seperti lima aktor di atas? 


2. Hoarding 
Saya ibu rumah tangga berumur 26 

tahun dengan satu anak. Sejak kecil, saya 
mengumpulkan apa saja yang sudah tidak 
terpakai. Baju-baju boneka yang sudah 

usang, kertas-kertas dari sekolah, pot bunga, 
dan segala macam lainnya. Ketika ibu saya 
mencoba membuang semuanya, saya merasa 
sakit hati. Saya tahu itu tidak berguna, tapi 
saya tidak bisa menahan diri untuk tidak 
mengumpulkan berbagai barang bekas. 
Demikian cerita nyata yang dimuat dalam 
situs Understanding O.C. Hoarding. D. 
Hoarding adalah gangguan mental di mana 
penderitanya (hoarder) sering mengumpulkan 
barang tak berguna, menyebabkan rumah 
penuh sampah. Gangguan mental ini dapat 
membahayakan kesehatan fisik juga. Anda 
pasti terbayang kan, hidup di antara tumpukan 
sampah, apa akibatnya? Jika seorang hoarder 
mau mengubah kebiasaannya itu, hendaknya 
mereka tidak sungkan berkonsultasi ke 
psikolog untuk mendapat terapi. 


3. Bergadang 


Dalam minggu-minggu berikutnya, kesulitan 
tidurnya memburuk dan berakibat kesehatannya 
ikut memburuk. Akhirnya, Corke didiagnosis 
menderita Multiple Sclerosis. Michael Corke 
meninggal enam bulan setelah pola tidurnya 
terus kacau. Menurut ilmu kedokteran, kurang 
tidur dalam waktu lama bisa meningkatkan 
hormon adrenalin, kortisol dan ghrelin yang 
dapat meningkatkan nafsu makan, menyebabkan 
obesitas dan gangguan jantung serta diabetes. 


4. Diet berlebihan 


Kisah ini dialami oleh seorang wanita bernama 
Amy, di Amerika Serikat. “Hidup dengan 
gangguan makan adalah seperti pertunjukkan 
boneka. Anda didikte oleh keinginan yang entah 
dari mana, untuk makan tanpa berhenti. Tapi 
setelah makan, Anda merasa bersalah dan 
berusaha memuntahkannya kembali. Saya tidak 
peduli apapun lagi, kecuali ngin menjadi kurus 
tapi herannya saya tetap tidak bisa berhent 
makan dan memuntahkannya lagi. Sampai 
akhirnya saya cuma mengandalkan hidup pada 
minuman bersoda dan masuk rumah sakit 
dalam kondisi antara hidup dan mati.”Menjadi 
angsing adalah impian semua orang, terutama 
wanita. Tapi bagaimana cara Anda mendapatkan 
ubuh yang langsing? Menjadi seperti Amy atau 
menjalani diet sehat yang normal-normal saja 
walau prosesnya memakan waktu lebih lama, 
entu pilihan itu ada di tangan Anda. 


Di dunia yang penuh dengan ribuan pilihan ini, 
dalam proses menuju kedewasaan sejati, tidak 
ada yang bisa mendikte Anda untuk melakukan 


stylist & fashion tips 


Off to the army 


Military style kembali menjadi trend di akhir tahun 2015. Berpikir untuk 
mencoba gaya busana ala militer dengan pasangan Anda? 
Coba panduan berikut ini. 


Green blouse with pocket 


Purple Hazel 


Multi key necklaceM 


Wooden sunglass 
Kacamata Korea 


Marie Clairel 


IRipped black jeans 
Number61 


y pattern pointy heels 
Marie Claire 


Dark grey army shirt 


Ia Ki 
Black military backpack! 


Army pattern jogger 


Number 61| 


Winter ankle boots| 


for WOMEN 


Gunakan atasan berwarna hijau army yang dipadankan dengan 
ripped jeans untuk mendapatkan kesan rebel. Selain itu, kamu 
dapat memadukan warna hijau tentara dengan aksesoris emas 
atau tambahkan aksesoris motif army sebagai pemanis. It's d 
perfect combination! 


for MEN 


Boys will be boys! Mereka tidak akan menolak bila diminta 
memakai motif tentara. Padankan atasan yang berwarna 
hijau army dengan jogger pants army, jangan lupa tambahkan 
aksesoris dengan rantai untuk mendapatkan kesan rebel. 


Ii . 4 | ni atau itu. Anda lah yang harus mencari tahu 
1999 saat berusia 69 tahun. Tolong dicatat, amanya Michael Corke, seorang guru musik Hisiko Wartlap perbuatan Spakahit baikatau 


semua penyakit yang mereka derita adalah dari Chicago. Sampai umur 40 tahun, dia buruk, Anda sudah tahu jawabannya 
jenis penyakit yang banyak muncul padapara — memiliki pola tidur yang normal. Setelah Naela | 
perokok. Jika Anda seorang perokok, apakah — itu, Corke mulai mengalami kesulitan tidur. | 


6 CL MAGAZINE CL MAGAZINE 7 


celeb look a like mix & match 


Inline oith Stripes lake a bo 


Stripes are never dies! Motif garis kembali 'trend' untuk menemani Kini motif pita hadir menemani para perempuan di berbagai bentuk, 
keseharianmu. Steal the attention dengan menggunakan motif klasik salah satunya pakaian. Ingin mengikuti trend Bow dress? Tetapi bingung 
tersebut. Agar tidak monoton atau bosan dalam padu padan, cobalah bagaimana cara untuk memadupadankannya? 

beberapa referensi dibawah ini. Berikut referensi untuk menggunakan Bow Dress. 


Chunky necklace “ 
“ 


Les Femmes Black & white 


8  stripetopr 
$— — 


mem Chunky ea 


Ingin menghadiri acara formal? 
Meeting, wawancara kerja, atau 
pergi ke kantor? Tidak perlu 
cemas dalam memilih pakaian. 
Tambahkan blazer dan formal 
pants untuk mendapatkan 
kesan profesional. 


| 


leather biker 
: - Polka bow dress by 


icity. 


haw 


“aa are pants by 

" Simplicity. 

" Doctors croco bag by 
» ' Marie Claire 
itten heels by Vicari 


Trench coat 
Mineola 


| 


SWEET DARLING ,-' 
Anda dapat mencoba bow' “.' 
dress ini untuk menjadi outfit « " 
date bersama Desakan 2 : 
———— Clutch, heels, and accessories.. " , 
f Ta-da! Just wait for your prince " 
charming to come. 


Tote handbag 
Vicari 


Polka bow dress by 
Simplicity. 2 
Beaded clutch by Marie 
Claire. Beaded peep 
toe pump shoe by Marie | 
Claire. Big bow headband , 
by Naughty. s 


Mn 


H 


1, va SUNDAY 


yUntuk menemani Anda yang 
sedang ingin berjalan-jalan 
santai di hari minggu, pilihan 
busana ini sangat cocok 
untuk Anda. Anda dapat 
bergerak dengan leluasa 

anpa takut terlihat 

Idak keren. 


Cat eye sunglassx 
SpEX Symbol 


. 


ayfarer sunglass 
Kacamata Korea 


KW lin 


Iu 


(uv 


1 


A 


Anushka Sharma 


Kesibukan tidak 
menghalangi aktris 
sekaligus model satu ini 
merupakan ciri untuk menjadi aktivis 
khas dari penyanyi na 

Aa Naa kegiatan charity. Agar 

satu ini. Tapi, tidak Pi | 

antwlekalt ini dapat bekerja dengan 

Gile lets PAR ah nyaman dan bergerak 
y dai leluasa, ia cukup 
san T k memadukan motif garis 
Wa ha Kaka al dengan ripped jeans. 
motif garis. Its a 


casual cozy style! | / j 


Lady Gaga 
Penampilannya 
yang guirky dan 
menarik perhatian 


Olivia Palermo 


Model kelahiran “86 ini 
mempunyai selera mode 
yang menarik, salah 
satunya saat motif garis 
dipadankan dengan 
blazer yang sangat cocok 
untuk menemani aktivitas 
bisnismu. Tambahkan 
chunky necklace untuk 
membuatmu terlihat lebih 
classy! 


Polka bow dress by Simplicity. 
Black sweater by Number 61. 
Black boho bag by Marie Claire 
H shinny sandals by Vicari 


S CL MAGAZINE CL MAGAZINE 9 


celeb story celeb story 


Banyak perubahan yang saya rasakan, 
terutama saya merasa lebih dewasa dan 
bertanggungjawab karena saya harus 
mengurus semua keperluan suami dan 
rumah. Dulu, saya tidak pernah melakukan itu, 
selalu ada Mama yang mengurusi keperluan 
saya. Saya juga jadi rajin bersih-bersih rumah, 
dan lebih senang menghabiskan waktu di 
rumah bersama suami bila ada waktu luang. | 
Saya juga enggak bisa egois, karena saya juga | 
memikirkan kepentingan suami. | 


Kayaknya adaptasinya setiap hari, ha..ha.. pekerjaan. Saya merasa tidak ada yang 

ha...Karena selalu saja ada hal-hal yang berubah dari saya, karena sejak kecil saya 

mengagetkan, misalnya ternyata suami sudah berada di dunia entertainment. Bahkan Belym ada rencana Biasanya saya 

punya kebiasaan A, dan itu saya harus bisa hingga sekarang. Menjadi istrijuga perubahan membawakan acara Natal di televisi, acara 
menerima. Sampai sekarang pun proses yang saya sukai dalam hidup saya. Saya siaran langsung dari Vatikan Setelah itu saya 
adaptasi itu masih berjalan. menikmati setiap proses dalam kehidupan 


merayakan natal di rumah bersama Mama. Saya 
tidak termasuk ribet mempersiapkan natal, 
yang simpel-simpel saja. 


saya. Yang jelas, menjadi istri seseorang 
adalah perubahan penting karena ada orang 
ain di sisi saya yang harus saya perhatikan, 
saya tidak bisa lagi egois hanya memikirkan 
epentingan saya sendiri. 


h di 1 , Saya mengawali karier di dunia entertainment 
h $ "| | sejak masih anak-anak. Berawal dari” Belum nih, saya biasanya melihat apa yang saya 
modelling. Umur 7 tahun ikut Titi adarsih punya dulu di rumah. Setelah itu, baru mencari 
, Modelling School, lalu main sinetron saa 


pelengkapnya sesuai dengan tema yang akan 


un | Di kelas 5 SD sampai SMP. Transisi saya dari Masih dong, saya sangat suka beres-beres saya pilih. 
I Pak 203 yang bukan siapa-siapa menjadi terkenal, rumah. Saya ini termasuk orang rumahan, 


Mens valli 


boleh dibilang berjalan lancar. Saya tidak makanya saya senang membersihkan rumah, 


, pernah mengalami seleb syndrom, semuanya — masak dan lainnya. | . 
| Kh Lai : Semoga pekerjaan saya berjalan lancar, 
mengalir saja. Hari-hari saya sibuk dengan . 
| A Ta mendapat karunia yang berlimpah dari 
ni Bee aed Tuhan. Setiap tahun saya selalu mempunyai 
Terserah Tuhan saja dikasihnya berapa. esolusi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 
Awalnya kami memang sengaja menunda Setiap orang tidak sempurna, maka doa saya 
mem liki MEOMONGAN karena kesibukan adalah memperbaiki ketidaksempurnaan- 
masing-masing, tapi sekarang kami sedang etidaksempurnaan saya. Semoga juga tahun 
program punya anak. Mudah-mudahan cepat depan saya mengalami transformasi lagi, 


anak-anak saya. Doakan ya. TI 


p 
Ir 


men 


dikabulkan Tuhan. jadi ibu dari 


Belum setahun menjalani pernikahan, Gracia Indri, 25, 
merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Menjadi 
lebih dewasa dan bertanggung jawab adalah perubahan yang 


ia rasakan sejak menjadi istri David Noah. 

eniti karier di dunia seni peran sejak masih wanita kelahiran Jakarta, 14 Januari 1990 ini ehidupan pribadinya juga jauh dari gosip 
berusia 10 tahun, wanita bernama lengkap melebarkan sayapnya dengan terjun ke film, idak sedap. Sulung dari dua bersaudara ini 
Gracia Indria Sari Sulistyaningrum ini, boleh penyiar dan presenting. Semua proses ia menikah dengan personel Noah, David Albert 
dibilang salah satu selebriti yang mulus jalani dengan mulus. pada 24 Desember 2014. Pernikahannya 
melalui transformasi dalam hidupnya. dengan David juga termasuk sepi dari 

Tidak seperti kebanyakan selebriti yang gosip. Hubungan mereka berjalan mulus 

asa kecil dan remajanya ia lalui dengan kariernya timbul tenggelam, karier Gracia di anpa gejolak. Apa rahasia Gracia menjaga 
membintangi banyak sinetron. Sebut saja dunia entertainment termasuk stabil. Kini ia eharmonisan hubungannya? Perubahan 
Panji Manusia Millenium, Bidadari 283 dan masih tampil di beberapa program televisi, apa yangia alami sejak menjadi istri David? 
puluhan sinetron lainnya. Menginjak dewasa — salah satunya Ada-Ada Aja di Global TV. Berikut ini petikan wawancara dengan Gracia. 


10 CL MAGAZINE CLMAGAZINE 11 


Pesona ceria yang dibalut dengan gaya energik 
"mu. Pisa mengisi akhir tahun Anda, jangan takut 
Bermain warna dan motif untuk tampil berbeda. 


one sholder sweater by Cool 'Ieen 

2 tone top byAtenue 

printed legging by Eprise 

red sneakers by Ihe Alhlete's Foot 
sunglasses & accessories by. Mtughty 


Model: Nayara (Wynn Models) & Maria (21MM) Make Up Artist: Wendra Tham (0821 7648 7778) 
Photographer: Ervan Rustam (www.ervanrustam.com) Fashion Stvlist: Putra Vatron 


abstracttop byAvenue 
boyfriend jeans by.X8 
red sneakers by Ihe Athlete's Foot 
knitted gold cardigan by Avenue 
transluced sunglasses by.Naughly 
pink chunky necklace & charm by.N4 


MAN 
Latah 8 2g Kg 
“ x KAA ta 2 SN 
TN ae aa da 
AG “2 FA 0 
Aj Naa 
Petananan 
Lutut “'@ 
datoK3 


DP 
NN 


S8 barret hat by. Naughty 
silver knitwear by Avenue 
trainingpants by.X8 

chunky necklace by.Naughtv 


/ 


flower bucket hat by. Naughty 

nawy crop top by. Number 61 

denim looks sweater by.Vumber' 61 
floral printjeans by Gool Teen 
multicolor suspender by. Mtughtv 
accessories by. Mughity 


giant tartan boxy dress by.Number 61 
baseball jacket by.Number 61 

red sneakers by The Alhlete's Foot 
accessories by. Miughty 


leaf printing blouse byAvenue 
printed short jeans by Gool 'Ieen 
pink high top sneakers by.Shoeholic 
multicolor snapback by Snapback 
accessories by. Miughty 


trucker hat by Snapback 
chevron top by Mint 
pinstripe sleeveless cardigan by.Number 61 
pinstripe jogger by Mint 

tweed slip on by.Shoeholic 

diamante galore necklace by. Mrughiy 


Lenz 


BLUE-CUT 


) 


gadge 


@!eg protect Ib eyes aa the | 
hg Ta PC displays. | 


LSeEr 


@LENZ CAN REDUCE STRESSES ON YOUR EYES BY 
CUTTING DOWN BRIGHTNESS AND GLARES OF DISPLAYS, 


Our frames and lens are desianed to ba Iahit, they are comJfortabla to wear evan for people who had nevernuse Glasses befora 
BLUE-CUT giasses are strongly recommended to people today who are GADGET USERS 


Now availabie at: 


BA 


SpEX SYMBOL Mall Ciputra Jakarta: UG Floor No.17-18 Phone: (021) 560 4641 


inspiration 


BONG 


1 menjadi IM 


Imiaric 


Pebisnis, pembicara, serta 
motivator populer asal Indonesia 
ini baru menginjak 28 tahun, tapi 
Bong Chandra sudah menjadi 
salah satu milyarder muda di 
Indonesia. Nyatanya, kesuksesan 


ini tak didapatnya dengan mudah. 


Anak ke dua dari tiga bersaudara ini, lahir di 
Jakarta 25 Oktober 1987. Walaupun berasal 
dari keluarga yang sederhana dan segala 
sesuatunya selalu tercukupi, Bong Chandra 
kecil adalah anak yang tergolong minder 
dan tidak mempunyai banyak teman. Hingga 
SMA tidak ada piala ataupun prestasi yang 
menonjol yang dicapai Bong Chandra. 


Bertahan hidup 
Kerja kerasnya dimulai ketika krisis ekonomi 
1998 melanda. Bencana itu membuat bisnis 
pabrik kue ayahnya terancam gulung tikar, 
rumah pun nyaris dijual. Bong, yang kala itu 
berusia 11 tahun, mengusahakan kebutuhan 
sekolahnya sendiri. Ia lebih memilih kertas 
bekas dan memfotokopi buku pelajaran milik 
temannya dibanding membeli baru. 


Beberapa alat tulis juga dibuatnya sendiri. 
“Saya menggunakan karet (gelang) untuk 
penghapus,” ujarnya. Ia pun menjajakan 
sisa potongan kue dari pabrik ayahnya 

ke sekolah. Semula ia gengsi. Apalagi dia 
merasa minder karena penyakit asma, yang 


CHANDRA: 
dari minder 


membuat tubuhnya ringkih, sehingga kerap 
dicemooh oleh rekannya. Namun motivasi dia 
bertahan hidup lebih besar. Bong semakin giat 
mengembangkan usaha dengan mencoba 
berjualan parfum dan VCD. 


Pentingnya motivasi 

Bong sadar motivasi perlu dipertahankan 
karena cemoohan berpotensi mengendurkan 
semangatnya. Apalagi rekannya kerap 
menyindir “Seumuran kita harusnya 
bersenang-senang,” ujar Bong menirukan 
rekannya. Tapi ia bersikukuh. Beruntung, orang 
tuanya rajin memberi nasihat. Ia juga gemar 
membaca buku motivator dunia, sehingga 
einginan untuk sukses semakin besar. 
Kegemaran ini memudahkannya memotivasi 
iri. la juga mulai menasihati temannya yang 
patah semangat. 


SL 


Yakin akan kualitas dan bakatnya memotivasi 
orang, Bong membuat event organizer untuk 
pelatihan motivasi bersama lima orang 
temannya. Sasarannya masih seputar orang- 
orang dekat. Selama dua tahun pertama, 

ia hanya memungut biaya operasional. “Ini 
investasi saya,” katanya. Apalagi tujuan bisnis 
ini tidak untuk mencari uang, namun untuk 
memperluas pertemanan. 


“Kalau teman kita sukses, kita akan kecipratan 
sukses,” katanya. Keyakinan Bong yang kerap 
mengisi pelatihan di kalangan pebisnis properti 
ini benar adanya. Ia mulai diajak bergabung 
menjalankan bisnis properti saat memberikan 
pelatihan di Real Estate Jawa Timur. 


Pembuktian prestasi 

Penolakan - penolakan yang dulu dihadapi 
oleh Bong Chandra membuatnya bertumbuh 
menjadi seorang yang lebih kuat. Orang 
yang meremehkan dan menolaknya dulu 
sebenarnya telah melemparkan kayu ke dalam 
bara api yang menyala. Alih - alih terpuruk, ia 
justru merasa tertantang untuk membuktikan 
kepada mereka yang meragukannya. Kini ia 
telah berhasil membuktikan prestasi yang 
uar biasa kepada orang - orang yang dulu 
elah meragukannya. Saat ini Bong telah 
memimpin 6 perusahaan dan membawahi 250 
staff karyawan, antara lain: PT. Perintis Triniti 
Property, PT. Bong Chandra Success System, 
PT. Free Car Wash Indonesia, dan PT BC Kuliner 
ndonesia. Bong Chandra juga merupakan 
seorang Developer yang saat ini juga telah 
selesai membangun Perumahan bernama 
Ubud Village di Selatan Jakarta seluas 5,1 
hektar dengan nilai investasi Rp 180 Milyar. 


Walapun sudah berbicara di hadapan 15 ribu 
orang pertahun, pengarang buku Best Seller 
Unlimited Wealth dan The Science of Luck 

ini menyebut dirinya sebagai pribadi yang 
tertutup. “Saya tidak mudah akrab,” . Ia juga 
mengenali dirinya sebagai orang yang lambat 
bertindak. “Saya menuntut sempurna jadi 
kadang suka lama berpikir” Semua pencapaian 
di atas dimulai dari nol bahkan hutang. ini 
membuktikan bahwa yang terpenting bukan 
siapa Anda sekarang, tetapi ingin seperti apa 
Anda besok. &I 


referensi: wikipedia.com & bongchandra.co.id 


feature 


tidak jauh dari bertualang dan pengenalan 
lingkungan. Misalnya tahun ini, lokasi acara 
dipilih di Pantai Guci Batu Kapal, Kalianda, 
Lampung Selatan. Berbagai macam kegiatan 
alam digelar dalam festival ini misalnya 
snorkling, diving, pendakian gunung dan 
penanaman pohon. 

Jadwal: Bulan Agustus 


6. Jember Fashion Carnaval 
Pertama kali diadakan pada tahun 2003 
berdasarkan ide pemilik rumah mode dan 
praktisi fesyen Dynand Fariz. Festival keren 
ini memadukan dua unsur bersamaan 
yaitu peragaan busana dan karnaval. 
enyusuri 3,6 kilometer jalan utama di kota 


/ Pe Jember, para model secara berkelompok 
IA d 2 : i | k ' ' : memamerkan busana-busana spektakuler akyat. Seni dan tradisi yang ditampilkan 
— 3 5 4 1 5 asi di 33 | bertema Nusantara seperti Reog Ponorogo meliputi Festival Reog Nasional, Pawai Lintas 
“. MET e » | 1 dan Majapahit dan dunia seperti Athena, Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah 
- » AN 1 Kr d -£ 1G aroko, Arabia. Ribuan karya masterpisce Doa di Telaga Ngebel. Grebeg suro merupakan 
Ran 6 Al (64 E L perancang busana, makeup artist, hair acara tahunan yang dirayakan setiap tanggal 1 
stylist, koreografer, aksesoris penuh warna uharram (1 Suro pada tahun Jawa). Acara ini 
nan spektakuler menjadi tontonan sangat merupakan kegiatan awal dalam menyongsong 
menarik dan dinanti pecinta fesyen. Tahun Kunjungan Wisata Jawa Timur setiap 
Jadwal: Bulan Agustus. tahun. Rangkaian Grebeg Suro di antaranya, 
Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat , prosesi penyerahan pusaka ke makam bupati 
di dunia, terdiri dari hampir 13.500 pulau terbentang sepanjang 7. Festival Keraton Nusantara pertama Ponorogo. Kemudian disusul pawai 
garis khatulistiwa mulai dari Benua Australia sampai Asia. Zaman dulu, sebelum ada Negara Kesatuan atusan orang menuju pusat kota dengan 
Republik Indonesia berdiri, wilayah menunggang bendi dan kuda yang dihiasi. 
Nusantara terbagi-bagi menjadi ratusan Berikutnya akan ada Festival Reog Nasional 
Dengan luas perairan terbesar di seluruh disaksikan masyarakat sepanjang jalan. 4. Festival Buleleng kerajaan, ada yang sangat besar dan di alun-alun kota. Saat itu puluhan grup Reog 
dunia dan terdiri dari lebih dari 300 kelompok — Jadwal: Antara bulan Juni atau Juli. Buleleng Festival (Bulfest), mulai diadakan ada yang kecil. Untuk mempertahankan di Jawa Timur bahkan dari Kutai Kartanagara, 
etnis, perbedaan alam dan suku dari ujung 5 3 pada 2013. Bulfest digagas berdasarkan ide kebudayaan keraton, terselenggaralah Jawa Tengah, Balikpapan, dan Lampung akan 
Barat hingga Timur, Utara sampai Selatan, 2. Indonesia Sail melestarikan, mendokumentasikan, serta Festival Keraton Nusantara yang merupakan — Buton Baubau berada. Para raja dari turut tampil memeriahkan acara ini. 
menjadikan Indonesia kaya akan keragaman — Indonesia Sail pertama kali digelar pada mempromosikan budaya lokal di Kabupaten agenda dua tahunan para raja dan sultan seluruh Indonesia disambut denganacara —— Jadwal: Bulan Muharram (jatuh pada bulan- 
budaya yang dikenal sejak ratusan tahun 2009 di Teluk Bunaken Sulawesi Utara Buleleng. Buleleng Festival kini menjadi di Nusantara.. Para raja dan sultan ini Pekapekadea atau makan malam ala bulan berbeda pada penanggalan Masehi) 
silam. Pada masa ini, sebagian kekayaan dan tahun ini diadakan di Treluk Tomini di sebuah festival tahunan yang dinanti-nanti akan berkumpul di kota yang ditunjuk dan kerajaan dan para raja disuapi oleh pemuda 
budaya itu masih ada dan bisa kita saksikan. '— Sulawesi Tengah. Sesuai namanya, festival —— Wisatawan dalam dan luar negeri. Pada disambut upacara adat kota setempat. pemudi setempat. 10. Festival Erau 
Bercampur dengan seni modern, festival- tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan — acara ini, ditampilkan berbagai pertunjukkan Sebagai contoh, pada 2012 silam, Festival Jadwal: Bulan Septembe Erau adalah tradisi budaya khas Kutai yang 
estival yang diselenggarakan sepanjang pemberdayaan kehidupan perairan kebudayaan asli Buleleng seperti Sapi Keraton Nusantara diadakan di kota dilaksanakan setiap tahun dengan pusat 
tahun di seluruh kawasan Indonesia bisa Nusantara. Acara puncak adalah lomba Gerumbungan, Gong Kebyar, Ngoncang Baubau di Kalimantan, tempat Kesultanan 8. Festival Gandrung Sewu kegiatan di kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, 
menjadi tontonan dan destinasi wisatayang — ratusan perahu dari berbagai daerah di Massal, dan Genjek. Ada juga pameran Tari Gandrung merupakan kesenian asli Kalimantan Timur. Erau berasal dari bahasa 
sangat menghibur dan memperkaya Indonesia dan dari beberapa negara sahabat “makanan tradisional, pameran lukisan, foto, yang lahir dan berkembang di Banyuwangi. — Kutai, eroh yang artinya ramai, riuh, ribut, 
wawasan Nusantara. berlayar mengarungi perairan setempat dan pertunjukkan angklung, dan lain sebagainya. Gandrung berarti suka, tergila-gila, atau suasana yang penuh sukacita. 
, beragam gelar mudaya. Jadwal: Bulan Agustus terpesona. Masyarakat Banyuwangi sendiri — Erau pertama kali dilaksanakan abad ke-12 
1, Festival Bunga Tomohon Jadwal: Antara bulan Juni-September. menerjemahkan gandrung sebagai wujud pada upacara tijak (pijak) tanah dan mandi 
Tomohon International Flower Festiva : 2 5. Festival Petualangan terpesona atau kekaguman masyaraka ke tepian ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti 
adalah salah satu acara tahunan yang 3.Festival Lembah Baliem Nusantara Blambangan kepada Dewi Sri sebagai berusia lima tahun. Setelah dewasa, dia 
digelar di Sulawesi Utara pertama kalipada ' Papua Festival Petualangan Nusantara ini agenda Dewi Padi. Gandrung Sewu artinya, Tari diangkat menjadi Raja Kutai Kartanegara yang 
tahun 2010. Anda pasti tahu Parade Bunga Festival Lembah Baliem awalnya merupakan wajib bagi mereka yang hobi travelling atau Gandrung ditarikan oleh lebih seribu penari, pertama (1300-1325), juga diadakan upacara 
Pasadena di Amerika Serikat yang terkenal acara perang antarsuku Dani, Lani, dan jalan-jalan merambah indahnya lingkungan itulah yang terjadi pada festival tahunan di Erau. Sejak itulah Erau selalu diadakan setiap 
itu. Nah, Festival Bunga Tomohon mirip Suku Yali sebagai lambangkesuburandan —— Indonesia. Biasanya, Festival Petualangan Banyuwangi ini. terjadi penggantian atau penobatan Raja-Raja 
seperti itu. Ada puluhan peserta baikdalam — kesejahteraan. Sebuah festival yang menjadi — Nusantara diikuti ratusan komunitas pecinta Jadwal: Bulan November Kutai Kartanegara. Pada acara Erau, masyarakat 
maupun luar negeri ikut memeriahkan acara — ajang adu kekuatan antar suku dan telah alam, sepeda, menyelam, surfing, snac selama 40 hari 40 malam berpesta dengan 
bertabur ratusan jenis bunga yang indah berlangsung turun temurun. Festival ini handler, rafting, pendaki gunung, pemanjat 9. Grebeg Suro & Festival Reog 3neka hidangan tradisional. 
ini. Kendaraan-kendaraan dihias cantik berlangsung selama tiga hari. pohon dari berbagai wilayah Indonesia. Grebeg Suro adalah acara tradisi kultural Jadwal: Tidak tentu, hanya jika ada penobatan 
berkeliling kota Tomohon di Sulawesi Utara '— Jadwal: Setiap bulan Agustus. Namanya acara petualang, nuansanya juga masyarakat Ponorogo dalam wujud pesta raja atau pemberian gelar anggota kerajaan. Al 
22 CL MAGAZINE CL MAGAZINE 28 


hot stuff 


catchy 


Tahukah kamu? Mengapa kacamata mempunyai jenis yang berbeda-beda? 
Ternyata kacamata sengaja dirancang untuk menemani manusia dalam 
melakukan aktivitas tertentu atau bahkan para pekerja 
profesional dalam bekerja. 


ROUND EYE 


Kacamata tipe Pantos dipopulerkan 
oleh John Lenon. Orangyang 
memakai kacamata identik dengan 
panggilan “si kutu buku”. 


SOUARED EYE GLASSES 


Kacamata yang paling iconic dari 
tipe kacamata kotak adalah yang 
“oversized: Bentuk muka hati 
sangat cocok bila memakai tipe 
kacamata ini. 


BUTTERFLY WING 


Kacamata ini dikenal dengan 
sebutan kacamata tipe Butterfly, 
karena desain dari bingkainya 
menyerupai sayap dari kupu-kupu. 
Jangan sampai salah membedakan 
jenis tipe kacamata Butterfly dengan 
CATEVE Cat Eye ya! 
Kacamata ini merupakan kacamata 
kesukaan Marilyn Monroe. Gaya 
kacamata yang unik ini sangat cocok) 
untuk tipe bentuk muka oval. 


AVIATOR 


Kacamata ini sengaja didesain untuk para 
biker sejati. Kacamata ini mampu melindungi 
mata si biker dalam segala kondisi cuaca, angin 
maupun cahaya. 


Kacamata tipe aviator ini di desain 
pada tahun 1936 oleh RAYBAN 
untuk menemani para pilot. Karena 
itulah bentuk frame kacamata 

aviator ini mempunyai bingkai yang 
tipis dan kaca yang pipih 


1, 6, 8: SpEX Symbol 4: Naughty 
2, 3,5, 7 : Kacamata Korea 


24 CL MAGAZINE 


beauty tips 


rise & shine 


Emas adalah warna yang dapat memberikan kesan mewah dan elegan. 
Dapat dipakai untuk acara pagi hingga malam serta mudah untuk 
dipadukan dengan berbagai macam warna busana. Simak berbagai 

perlengkapan kecantikan bernuansa emas berikut yang dapat menambah 
koleksi di meja rias Anda. 


Percantik kuku dengan pilihan kutex 
glitter bernuansa emas untuk melengkapi 
penampilan glamor Anda. Gunakan kutex 
dengan warna emas yang lebih soft (1) untuk 
di pagi hari, dan kutex nuansa gold yang 
lebih pekat (2) untuk acara malam hari. 


llin One Treatment 


erbuat dari ekstrak Emas dan Royal Jelly, Golden Gel 
Mask (5) ini cocok untuk kulit sensitif Ekstrak emas 
berfungsi untuk mengencangkan dan menjaga elastisitas 
kulit, sedangkan kandungan Royal Jelly memberikan 
nutrisi kelembaban dan vitalitas untuk kulit. 


Untuk mendapatkan kulit sehat bercahaya, kenakan 

All-In-One Treatment Set yang terdiri dari Escargot 24K 

Gold All in One Treatment (3) dan Cleansing Foam (4) 

yang mengandung 709 filtered snail slime dan 24K emas. | 

Digunakan sebagai toner lotion yang dapat melembabkan, 

memperbaiki serta mengencangkan kulit. 
an 


Ta 
Hot Stiyle 


Bubb 


Hair Color 30 shadow | 
d from your | Gunakan pula Triple Glam Shadow no.2 Ingiti pipi maetong dengan semunanWwang 


Ingin tampil dengan nuansa gol SJEN 
head to toe? Mulailah dengan memberikan D terdiri dari 3 tone warna untuk PEN lemas? Coba gunakan Sparkling blush berikut 
ini sebagai sentuhan akhir make up Anda. 


sentuhan warna oranye keemasan dari Hot | apatkan nuansa glarnor pada acara 
Style Bubble Hair Coloring. 8 


Etude ouse 3, 4, 5: The Face Shop 7, 8, 9: Beaute Recipe 
KU 2 ai -a 


Sadget area 


NEW YEAR 
IN TECHNO 


Dari kamera instan digital untuk 
mengabadikan momen keseruan 


bersama kerabat, speaker waterproof 


yang memainkan lagu favorit 

Anda hingga action camera dengan 
teknologi 4K atau smartwatch untuk 
countdown? Pastikan Anda memiliki 
salah satu gawai berikut ini dalam 
menyambut pergantian tahun baru 
nanti. 


Instax Mini 90 


Fujifilm Instax hadir dengan desain retro 
yang terlihat lebih elegan dan eksklusif 

ibandingkan kamera Instax yang sudah 
da. Yang pasti, ukurannya lebih ringkas 


isi kiri bodi kamera. Instax Mini 90 hadir 


d 
a 
dengan hasil fotonya yang akan keluar dari 
s 
d 


engan fitur flash, baterai lithium-ion, 
modus bulb (mencapai 10 detik) dan makro, 


serta double exposure. Untuk kecepatan 


shutter maksimalnya, kamera ini dapat 
mengambil gambar dengan kecepatan 1/400 
detik, sehingga memudahkan Anda untuk 


mengabadikan momen Tahun Baru nanti. 


26 CL MAGAZINE 


Samsung Gear S2 


Hadir dengan desain yang lebih segar, 
serta bezel khas jam tangan modern, 
Samsung Gear S2 menggunakan 
prosesor Dual Core 1 GHz, RAM 512 

MB, memori internal 4 GB serta layar 
Amoled bulat dengan bentang 1,2 inci 
dan resolusi 320 x 320 piksel. Sistem 
operasinya tidak menggunakan Android 
melainkan OS Tizen. Selain itu juga 
terdapat sejumlah sensor, seperti 
sensor detak jantung, accelerometer, 
gyroscope, ambient light dan barometer. 
Tersedia dalam versi 3G dengan baterai 
berkapasitas 300 mAh agar pengguna 


bisa memainkan arloji tersebut tanpa 


harus menghubungkannya ke ponsel. 


Sony X1000V 


Tren hasil rekaman video 4K sekarang 

sudah merambah ke smartphone. Oleh 
sebab itu, sudah sewajarnya apabila 
action cam, sebagai sebuah kamera, 
menampilkan fitur yang sama. Sony 
FDR-X1000v, hadir sebagai action cam 
yang mempunyai keunggulan dan 
kemampuan utama yaitu merekam 
video 4K. Pengguna Sony-X1000V tak 


cuma diberi pilihan untuk mengabadikan 


aksinya dalam resolusi 3840 x 2160 dan 


kecepatan 30 atau 24 fps saja, tetapi juga 


dalam bitrate 100 Mbps menggunakan 
format XAVC S, yang dimana artinya 
video 4K yang direkam dan dihasilkan 


akan tampak lebih mulus dan lebih detail 


daripada teknologi yang menggunakan 
bitrate lebih lambat. 


Drifter 


Anda menginginkan sebuah speaker yang 
dapat memutar musik dengan sendiri, 

tanpa harus disambungkan terlebih dulu 
dengan smartphone atau tablet? Maka 
Drifter jawabannya. Merupakan speaker 
nirkabel yang bisa memutar musik melalui 
jaringan Wi-Fi, atau dari smartphone via 
Bluetooth. Ditambah dengan storage 


berkapasitas 16 GB, Anda bisa langsung 


memutar segudang musik kesukaan Anda. 
Speaker sepanjang 15 cm ini juga memiliki 
bodi tahan banting. Sertifikasi IPX-7 bisa 
menjadi acuan bahwa tak masalah bila 
direndam di dalam air. Dan jangan khawatir 


bila terendam terlalu lama, karena Drifter 
akan mengapung dengan sendirinya, 
menjadikannya benar-benar anti air di 
segala kondisi. 


people say 


MV very ocon 
transformation 


Perubahan dalam hidup seseorang 
merupakan sesuatu yang sangat 
penting dan personal bagi setiap 
orang. Mari kita simak kisah 
transformasi para pengunjung Mal 
Ciputra Jakarta ini, yang mungkin 
saja bisa menjadi sebuah inspirasi 
yang positif bagi kita. 


Monica 

26 tahun, Wiraswasta 

Selama setahun ini perubahan yang 
sudah saya lakukan adalah saya telah 
bertransformasi dari mahasiswa paska 
sarjana menjadi entrepreneur. Dimana 
dalam bisnis yang saya bangun itu, 
saya mendapatkan kesempatan untuk 
menuangkan hobby di bidang retail 
fashion. Saya juga ingin membantu 
orang-orang untuk mendapatkan 
barang-barang branded yang up to 
date dan berkualitas, namun tetap 
erjangkau. Semoga saya juga bisa 
memberikan perubahan yang positif! 


Kenedy 


22 tahun, Mahasiswa 


Berbicara mengenai perubahan atau 
tranformasi, hal yang saya alami setahun 


4 terakhirini adalah saya merasa lebih dekat 


dengan Tuhan. Ada beberapa kejadian 


| dalam hidup saya yang akhirnya mengubah 


cara pandang saya sebelumnya, sehingga 
saya pun merasa lebih dekat dengan Sang 
Pencipta. Disamping itu, menurut orang- 
orang terdekat, saya juga terlihat lebih 
sabar dalam menghadapi sesuatu. Karena 
sebelumnya saya juga tergolong orang yang 
kurang sabar. 


Kento 
19 tahun, Mahasiswa 


Dulu saya adalah tipe orang yang pendiam & 
penyendiri. Selama ini saya merasa nyaman- 
nyaman saja. Namun, suatu ketika saya 
menyadari bahwa menjadi penyendiri tidak 
selamanya baik, akhirnya saya memberanikan 
diri untuk lebih terbuka dengan orang-orang 
sekitar saya. Hasilnya saya merasakan bahwa 
memiliki banyak teman ternyata sangat 
menyenangkan! kita juga bisa banyak belajar 
dan berbagi pengalaman satu sama lain. 


Alexis 
30 tahun, Karyawan Swasta 


Dari tahun lalu hingga saat ini saya 
mengalami sebuah perubahan dalam 
bidang pekerjaan, yaitu berupa kenaikan 
jabatan. Setelah beberapa kali mendapatkan 
kesempatan untuk promosi di perusahaan 
saya bekerja, saya belajar bagaimana 
seseorang harus semangat, ulet dan disiplin 
bekerja untuk meraih cita-cita. Perubahan 

ini sangat membantu saya untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik, tak hanya dalam karir 
namun juga dalam kehidupan pribadi. 


CLMAGAZINE 27 


Drawing frenzy | 


Memasuki penghujung tahun artinya memasuki musim | | 
penghujan- Hadapi cuaca dingin dengan mengenakan berbagai Kegemaran anak terhadap mainan transportasi memang 
baju hangat agar si Kecil tetap semangat beraktivitas. selalu ada. Dan melalui mainan itulah, mereka dapat sekaligus 


bermain serta berimajinasi, karena si Kecil bisa membayangkan 
suasana yang berhubungan dengan transportasi tersebut. 11 


Street Walk 


Scribble & Write Happy Drawing | 
Saat berjalan-jalan di ruang Ayoasah kemampuan Mainan ini cocok bagi si Kecil yang sedang belajar menggambar 
terbuka, pastikan buah “ Tandai asi t D Drawineadini-Aad 1 
hati Anda mengenakan menulis buah hati Anda: atau sekedar mencorat-coret. Dengan Drawing Pad ini, Anda F 


windbreaker untuk 
menghadang angin di Sweety Girl 
musim hujan. Ditambah se 

topi rajut lucu dan sepatu 


Leap Frog Scribble & Write tak perlu menyediakan berlembar-lembar kertas untuk 


inimenampilkan panduan menggambar. Cukup menggeser tombol kecil, maka gambarakari 


garis untuk menulis huruf terhapus, dansi Kecil dapat memulai menggambar kembali. E 


bermotif foral, yang Buah hati Anda gemar maupun a 

memberikan kesan stylish. mengenakanrrok,namun $ : By: Toko Buku Gramedia 
khawatir kedinginan saat musim 

Red windbreaker: Cool Kids penghujan? Legging serta topi 

Stripe shirt: Cool Kids rajut akan tetap menghangatkan 

Washed jeans: Cool Kids sekaligus mempercantiksi Kecil: 


Floral ankle shoes: Hipo 


Slouchy knitted hat: Naughty Floral cardigan: Cool Kids 


Nawy polka tutu skirt: Cool Kids 
Black legging: Naughty 

Blue flatshoes: Cool Kids 

Red knitted hat: Cindy 


Create Your Own Spiral Art Set | 
n Create Paint Your Own Piggy Bank 


Kembangkan kreativitas anakAnda denga 


Your Own Spiral Set,yangterdiri dari Lsetspiral tools, 3 


pensil warna, kertas dan petunjuk penggunaan-Dengan L 
penggunaan spiral toolsyang ada, buah hati Anda sa Pa 
Baseball Time Time menghasilkan berbagai bentuk motifunik dan menarik. PN ni 


Mainan ini cocok bagi anak berusia 5tahun keatas. PN nik scan am 
Musim hujan tentu tak dapat media sebuah celengan! 
menghalangi si Kecil bermain By:TokoBuku “| 
bersama temannya. Jangan Gramedia 
lupa kenakan jaket baseball! 
serta topi favoritnya agar siap 
bermain di luarruang. 


Melukis tak hanya dapat 
dilakukan di atas kanvas 


Persiapkan anak Anda untuk 
menghadapi cuaca yang tak menentu, 
dengan memakaikan sweater motif 
geometris dibalik kemeja putihnya. 
Tak lupa kenakan boots untuk 
menemani buah hati beraktivitas. 


Selain dapat belajar 
F menabung, anak Anda 


dapat berkreasi dalam 
Whiteinner shirt” Cool Kids 
Houndstooth sweater: Cool Kids 
Black denim: Cool Kids 


black leather ankle boots: Cool Kids 


—...“aaegun 


menghias celengannya. 


Seru sekali! 


un 
By: Toko Buku Gramedia | 


/ 3 @' £ / | Ve game 29. £ 
NA RN . MB“ 


" KN (TN OA 


.« “ 


Baseball leather jacket: Cartoon n Cartoon 
Baseball shirt: Cartoon n Cartoon 
Washed jeans: Cool Kids 

Grey ankle shoes: Hipo F3 
Red & whitehrat” Coot Kids 


Da KENNEEpe wa 


? 28 cL MagkaNN 
- | 


Y , a 
1. ta | CN 


books & music 


10k 21 eka Mebiinoaa 


NICHO 
SPAR 


dana 


THE LAST SONG 


Ga 


TAS 
KS 


The Last Sons 


Nicholas Sparks / 520 halaman 


Dunia Veronica “Ronnie” Miller jungkir balik ketika orangtuanya bercerai dan ayahnya 


pindah ke Wrightsville Beach, Carolina Utara. Selama tiga tahun setelahnya, Ronnie 


memusuhi orangtuanya, terutama ayahnya. Hingga ibunya memutuskan bahwa Ronnie 


dan adiknya harus menghabiskan musim panas di Wrightsville. Ronnie marah, menolak 


semua usaha pendekatan ayahnya. Dia tak tahan dan mengancam akan kembali ke New 


York sebelum masa 
terakhir yang dia pi 


membuka diri untu 


liburan itu berakhir. Namun, itu sebelum Ronnie bertemu WiII, orang 
irakan membuatnya tertarik. Ronnie jatuh cinta pada Will, dan mulai 
kebahagiaan luar biasa juga patah hati yangtak kalah hebatnya, yang 


belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ronnie tak pernah mengira, musim panas itu akan 


memberinya jawaban berbeda akan hal-hal yang pernah dianggapnya telah hilang. 


: 3 mia aa, 
Pr en 


“224 Secret Garden: Coloring Book for Adults 


Johanna Basford / 96 halaman 


"32 Johanna Basford adalah ilustrator dan ahli gambar yang membuat 


ilustrasi-llustrasi rumit buatan tangan. Karyanya terinspirasi oleh 


Kita akan dibawa memasuki dunia penuh gambar yang sangat menarik. 


. — n Yah 
SIM CA flora dan fauna di sekeliling rumahnya di pinggiran Skotlandia. 
y t 


4 ba Tamim | Seperti taman ilustrasi buatan tangan yang indah dan mendetail. 

28 ai mung Ke bo Temukan bermacam-macam flora dan fauna yang menarik mata dan 
“ : . 21 . 

at et A dr &gw berikan sentuhan warna yang indah untuk melengkapi ilustrasi tersebut. 


» , 
Ba Sea Gt SA Buku ini cocok bagi para penggemar tanaman, pecinta seni ataupun 
#21 Anda yang sekedar ingin melepas stres dengan kegiatan mewarnai. 


30 CL MAGAZINE 


Kreasi Botol & Kaleng Bekas 
Sri Noor Verawaty /52 halaman 


Tentunya kita pernah mengkonsumsi atau membeli produk dengan 
botol ataupun kaleng. Dan bila ternyata di rumah Anda terdapat 
sampah botol atau kaleng, jangan dibuang. Botol dan kaleng bekas 

itu ternyata bisa dikreasikan menjadi barang berguna. Di antaranya 
menjadi boneka lucu, tempat lilin, vas bunga, dan banyak lagi kreasi 
lainnya. Selain itu, di dalam buku ini juga terdapat panduan berkreasi 
dengan botol dan kaleng bekas serta petunjuk untuk bisa menghasilkan 
kreasinya dengan sangat mudah. Selain ramah lingkungan, kegiatan ini 
juga mengurangi limbah dan dapat mengasah kreativitas kita. 


25 
Adele 


Setelah tiga tahun vakum dalam merilis album 


maupun single, akhirnya Adele merilis lagu 


pertamanya yang berjudul “Hello” sebagai 


penanda dirinya kembali eksis di industri 


musik papan atas. Peraih enam Grammy 


Award pada 2011 dan Academy Award ini 


sejak awal selalu menamakan album sesuai 


dengan usianya. Albumnya di tahun 2015 kali 


ini dinamakan “25” yang resmi dirilis tanggal 25 


November 2015. Bagi Anda penggemar Adele, 


pastikan album ini ada di daftar playlist Anda. 


Purpose 
Justin Bieber 


Hadir dengan album barunya yang bertajuk 


“Purpose”, Justin Bieber berkolaborasi dengan 


berbagai musisi ternama seperti Big Sean di lagu 


“No Pressure”, Travis Scott di lagu “ 
“The Feeling” bersama Halsey dan ' 


o Sense” 
“Where Are 


You Now” bersama Diplo dan Skrillex of Jack U. 


Lagu hasil kolaborasinya dengan S 


rillex juga 


sudah dapat dinikmati lewat tembang berjudul 


Sorry yang telah dirilis pada awal O 
Menariknya lagi, 18 lagu yang ada d 


keempatnya itu ditunjukkan lewat 


ktober 2015. 
i album 


oto-foto graffiti di 


tembok yang diambil dari berbagai tempat di dunia. 


Seperti lagu “Mark My Words” yang ada di Sydney, 
Australia serta “What Do You Mean?” di Stockholm. 


movie 


Star Wars: The Force Awakens 


Film Action Hollywood “Star Wars VII: Force Awakens” merupakan filim Box 
Office yang berasal dari Amerika Serikat dengan genre Action, Adventure, 

dan Sci Fi. Film ini disutradarai oleh J. J Abrams dan naskahnya ditulis Oleh 
Lawrence Kasdan. Bercerita tentang kelanjutan dari cerita film sebelumnya 
setelah tiga puluh tahun dengan film Star Wars VI: Return Of the Jedi. Film ini 
masih menceritakan tentang perjuangan untuk melawan kekuatan kejahatan 
yang besar dan mengancam semesta. Mereka berusaha melakukan berbagai 


upaya agar tempat tinggal mereka bisa selamat dari kejahatan itu. 


Harrison Ford, Mark Hamill, 
Carrie Fisher, Oscar Isaac 


Kung Fu Panda 3 


“Kung Fu Panda 3” masih akan mengisahkan 
petualangan dari Po (Jack Black). Setelah ayah 
panda Po yang lama hilang tiba-tiba muncul 
kembali, keduanya bersatu dan bersama-sama 
melakukan perjalanan ke tempat kelahirannya, 
menuju surga panda rahasia untuk menemui 
sejumlah panda baru nan lucu. Tetapi ternyata, 
ada kehadiran roh jahat bernama Kai (J.K. 
Simmons) yang telah mengalahkan semua ahli 
kung fu di seluruh Tiongkok. Po yang mengetahui 


hal itu akhirnya harus melakukan hal yang 
Jack Black, Angelina Jolie, 
Dustin Hoffman, Jackie Chan, 
Lucy Liu, J.K.Simmon 


mustahil, yaitu melatih seluruh panda di sebuah 
desa yang gemar bersenang-senang dan ceroboh, 


untuk bergabung dalam geng Kung Fu Panda" 
Apakah ia berhasil melatih panda-panda 
tersebut? Saksikan hanya di Kung Fu Panda 3! 


Chamning Tatum, Jennifer Jason 
Leigh, Walton Goggins, Kurt 
Russell, Samuel L. Jackson 


The Hateful Eight 


Bercerita mengenai 8 tahun setelah peristiwa perang saudara yang terjadi di 
Amerika. Seorang pemburu bayaran bernama John Ruth (Kurt Russell) yang 
membawa seorang penjahat bernama Daisy Domergue (Jennifer Jason 
Leigh) untuk diadili. Dalam perjalanan, Ruth bertemu dengan dua orang asing. 
Mereka adalah Maguis Major Warren (Samuel L. Jackson), seorang mantan 
prajurit Amerika dan Chris Mannix (Walton Goggins) yang mengaku sebagai 
seorang Sheriff baru di kota. Keempatnya lalu terjebak dalam sebuah badai 
salju sehingga memaksa mereka untuk berlindung sampai badai berhenti. 
Tetapi saat itu, Ruth justru terlibat dalam pengkhianatan dan penipuan. 


CLMAGAZINE 31 


love to eat 


Bakery Hotel Ciputra 


Berawal dari pembuatan Christmas cak okies, Bakery Hotel Ciputra 
Jakarta berkembang untuk mengenalkan cita rasa homemade Hotel 


Ciputra Jakarta, melalui berbagai produk andalan seperti Tiramisu 


Cake, Sacher Cake, Croissant, Eclairs dan menu favorit para konsumen 


| | | cd | Od | . | : : | ja «e, Chicken Mushroom Pie dan Roti Pisang 
| — : -Oklat. Kunjungi 1 Bakery Hotel Ciputra di lantai UG dan Anda bisa 
H, 


menikmati diskon 3 tiap harinya mulai pk 19.00, serta diskon 5096 


untuk akhir minggu dimulai pk.15.00. 


en 

-£ 
ee 
Berasal dari Kanada, CountryStyle Donuts telah berdiri sejak tahun » 
1999 di Mal Ciputra Jakarta. Dengan konsep island store di lantai UG, 

Anda dapat menikmati berbagai produk yang ditawarkan seperti 

donat, pastry, muffin es, dan minuman ringan. Tersedia pula 

berbagai varian cake untuk melengkapi acara atau perayaan spesial 


bersama keluarga. 


1 - 31 DECEMBER 2015 


konsep modern open kitchen, Bread Talk selalu menyajikan roti yang 
H Oo U S EF @ F WAC OA 5 LT L G # 1 0 B fresh from the oven. Para konsumen juga dapat secara langsung melihat 
S proses pembuatan roti dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, di gerai 
25 ip yang terletak di lantai UG Mal Ciputra Jakarta ini. Bagi penggemar roti, 
" Terms and condition apply astikan untuk mencoba produk favorit dari Bread Talk, yaitu Fire Flosss 
& C's Flosss. Serta dapatkan harga khusus untuk pembelian Long Cake 


dan Christmas Hampers. Ayo segera kunjungi Bread Talk! 


www.wacoal.co.id a Wacoal Indonesia w| @Wacoal ID Oi @Wacoal ID 
5 CL MAGAZINE 33 


new shop new shop 


Atmosphere 


atmosph»re Naa 


4 1 «N Untuk menjawab kebutuhan para wanita karir muda yang modern, 


Atmosphere hadir menciptakan busana berkualitas tinggi dengan harga 


1 


yang terjangkau. Tersedia berbagai produk busana seperti blouse, rok, 
celana, dress, kemeja dan masih banyak lagi. Bagi Anda yang mencari 
koleksi yang simpel namun bergaya, segera kunjungi tenant 


Atmopshere yang berada di lantai 1 Mal Ciputra Jakarta. 


Sebagai wanita, Anda pasti ingin selalu tampil gaya, elegan dan 
tentunya merasa nyaman. Penuhi kebutuhan fashion Anda dengan 
produk-produk andalan dari Bluma yang terdapat di lantai 3 Mal 
Ciputra Jakarta seperti blouse, kardigan, jaket, dress, celana hingga 
aksesoris. Dapatkan promo yang sedang berlangsung, seperti diskon 
1096 bagi para member Bluma atau potongan Rp. 10.000/produk setiap 


pembelian 3 produk atau lebih. 


ngin memiliki tattoo namun belum memiliki keberanian? Jangan 
M1 TKA hawatir, karena kini telah hadir Potatoo, premium temporary tattoo, di 
| al Ciputra Jakarta. Selain penggunaannya yang praktis karena hanya 


Brand sepatu berlisensi dari Italia, Gosh, kembali hadir di Mal Ciputra 
Jakarta. Kata “Gosh” sendiri berasal dari bahasa gaul yang biasa 
digunakan anak muda, yang berarti “wow”. Dengan concept store 


yang tentunya modern, fun dan bernuansa kosmopolitan, Gosh selalu 3: H3 menggunakan air, temporary tattoo ini juga aman dipakai dan dapat 


menawarkan 10-15 model produk terbaru setiap bulannya. Tak hanya " - bertahan selama 1-2 minggu di kulit. Bentuk tattoo yang disediakan 
sepatu, di gerai yang terletak di lantai UG ini juga terdapat berbagai juga sangat bervariasi dan menarik, karena didesain secara khusus oleh 
model sendal dan tas untuk wanita muda. “ P3 im Potatoo. Penasaran kan? Ayo, kunjungi booth Potatoo di lantai 3. 
K4 
| Preeti 2 LT Ma 

Bang — - " 5, 

Pa PA “da 

: "1 Tan ya po TA! 

Nan Ted Men Aa ne an asa Tana OP pa | | 


Anda bosan dengan sajian pencuci mulut yang itu-itu saja? Coba 
datangi Ekabi di lantai LG Mal Ciputra Jakarta. Disini Anda akan 
mendapatkan berbagai varian menu pencuci mulut, khususnya es 


Apa ea T' 


krim dengan bentuk dan cita rasa yang menarik. Tak hanya unik, es 
krim yang disajikan juga sehat karena rendah lemak. Sebut saja, Fish 
Ice Cream, Flower Pot Ice Cream, Ekabi Es Krim Cacing, Strawberry 


Exotic, Snow Ice Cream dan masih banyak lainnya. 


34 CL MAGAZINE CL MAGAZINE 35 


leisure 


Merupakan klinik perawatan wajah yang berhasil memadukan 
teknologi terbaru dalam industri kecantikan dengan ketrampilan 
tradisional. Berada di lantai LG Mal Ciputra Jakarta, La Diana 
memberikan perawatan kualitas terbaik dengan harga terjangkau, 
antara lain Facial Microdermabrasi, Painless Facial dan Microderma 
Skin Smoothing (MSS). Segera kunjungi La Diana dan bagi pemegang 
kartu kredit, dapatkan diskon 20Yo untuk perawatan baru MSS. 


36 CL MAGAZINE 


Nikmati perawatan kecantikan asli dari Jepang hanya di Esthetic 
Melrose, lantai UG Mal Ciputra Jakarta. Dengan teknik, produk, teknologi 
termasuk para beautician yag dilatih langsung oleh Ahli Kecantikan 
Jepang, Esthetic Melrose menawarkan perawatan facial tanpa rasa sakit 
dan tanpa iritasi seperti Facial Treatment, Hand Treatment, Special Skin 
Whitening Treatment dan Anti Aging Treatment. Jangan lewatkan pula 
diskon 20Yo untuk para pelanggan baru serta bagi pemilik student card. 


past events 


268 peserta dari 8 Negara 
berkompetisi merebut gelar 
juara tingkat ASEAN. 


Asean K-Pop 


Mal Ciputra Jakarta menghadirkan Korea 
Festival 2015 dari tanggal 30 September 
hingga 11 Oktober 2015, di area Center 
Court lantai Lower Ground. Sebagai 
puncak acara Mal Ciputra Jakarta 
menggelar kompetisi K-pop Dance Cover 
tingkat ASEAN. Acara ini merupakan 
pertama kalinya di Indonesia yang di 
selenggarakan di Mal Ciputra Jakarta. 


Total peserta dari ASEAN sebanyak 268 
tim, dari Malaysia, Singapore, Thailand, 
Philippine, Vietnam, Myanmar, Laos dan 
Kamboja. Terpilih 8 team dari para peserta 
tersebut ditambah 3 tim dari Indonesia 
memperebutkan hadiah uang lebih dari 
USD 5,000 pada final 11 Oktober 2015 di 
Mal Ciputra Jakarta. Juri yang diundang 
dari Korea : Lia Kim (International 
Professional Dancer) dan Kang Kil Jun 
(Dancer Girl Generation dan Super Junior). 
“Animo generasi muda terhadap budaya 


DeS Crew - SK capore-| 


. 


Home em k 


— Pemuka di bangeune utama 
La 


K-Pop begitu tinggi, dan kami turut 
mendukung dengan memberikan wadah 
untuk menyalurkan kreasi para pecinta 
K-Pop melalui ajang K-pop Dance Cover. 
Selain itu, ajang ini menjadi kesempatan 
bagi mereka untuk membawa nama baik 
ndonesia dengan berkompetisi pada 
tingkat ASEAN. Selain itu acara ini juga 
dimeriahkan penampilan Lee Jeong Hoon. 


Sepanjang event Korea Festival 2015, 
pengunjung Mal Ciputra Jakarta juga 
dapat menikmati aneka makanan di lebih 
dari 30 stand Food Bazaar, atau berbelanja 
di Supermarket Korea Mu Gung Hwa 

yang menyediakan makanan khas Korea. 
Acara lainnya, Korean Food Cooking Demo 
bersama Chef Josua dari Korea, Traditional 
Korean Dance dari Hansamo Community, 
Fanbase Gathering dan Korean Pop 
Culture. II 


CLMAGAZINE 37 


directory 


sa tai Ia Perarata OTOMOTIF & PERALATAN KOMPUTER & INTERNET PERABOT & CAKE, SNACK, ROTI 

Wacoal LG/10B 560-1691 Piayl MOBIL & MOTOR Prima's Computer 3/15 560-6532-53 PERLENGKAPA " L 7 BANK & 

JRep | UG/8 560-7516 aa Aa 13 LG/C 5 Cars p2 B 560-6574 N KUE & ES KRIM JASA KEUANGAN i 

Simplicity UG/9 563-1732 rn ile Junior LG/6 568-1486 Perawatan Mobil Pazia 4/5 566-1150 RUMAH TANGGA Bengawan Solo — LG2/1-2 560-7515 Bank BCA Lc2 Taro 4/B1 568-1536 
Colorbox UG/42-43 —569-54841 maya LG/8 566-7262 Rain Wash PARKIR BARAT- 569-54828 King Rabbit LG/9A 566-4775 Takon' Sushi Box” LG2/09 /25-28  560-6531 D'Cost Seafood — 4/C1 569-66569 
Minimal 1/12A 560-6525 c - naopy LG/8A 560-6602 Motorbike Salon — SELATAN IT Gallery 4/6 566-1163 Depo Handuk 3/8 566-1085 Mochi-Mochi LG2/12 : 560-6537 563-6750 
Epi: , Ta 560-5530 Mei Cartoon ra Hang Helmku.com LG2/3 560-5372 City.com 4/21 568-1487 Tokyo 1 Store 3/46 568-1526 Little Garden LG2/12A-14 ATM BRI LG/ATM A Teng Setara 

mosphere 1/15 563-2854 2210 569-65846 Accurate 4/31 563-1727 . A. Pempek Sinj 3 568- 

M . Pempek Sinjaya Bangka 1561 
Cool Teen 1/29 566-4994 Snoopy House LG/34 5695-4793 Business Centre 563-1728 Li 206-254 B. Bakso Kota Cak Ta ATMIBank Bermata LG/ATM B3 £ Platinum 4/11-14 568-1480 
Minimal FEB 1/20 A-B Pigeon LG/34A 568-1522 566-6586 Tent ATM UOB LG/ATM C 568-1529 Gokana 4/15-16 566-1077 
Graphis 1/30 566-9770 HappyWorld —— LG/42 ' D. D'Crepes ATM BANKETN, MILG/ATMD BasoMalang —— 4/17-18 —— 566-1229 
White Mode 2/21 566-9751 Little XeightFrm — LG/46 5 E. Belgian Waffles - Pan LG/ATM'G: ' -& Karapitan 
Red 2/43 566-1368 Cool Kids LG/48-49 566-6526 He BC-NISP Hungry Town 4/37 566- 
Mint 2/43A ea ena Kidz Station LG/49A-50 —560-6550 TAS, SEPATU & te Ae Na K3 ATM Ban BJB” LG/ATMI —- pantastic aa Aa 
Sand 2 ATM Bank Pani 5 
Bluma 3/17 560-5973 anda esi 4/B1B : PERLENGKAPAN KULIT Frozen Ben LG/ISLAND B - Baen Dam Pancake 
Avenue 3/18 560-1353 Fantasy Kingdom B12A,15,16  560-0987 Samsonite LG/47 560-658 Hot Star LG/ISLAND D1 lal Hen, Ou Chicken Story. 4/40 560-6114 
Terraz i 5 -6585 2 2 3 £ k 
ba aga 566-9159 one 4/Koridor Bellagio UG/3-4 Sengne OPTIK Crepe Signature — LG/ISLAND D2 560-6533 2 “5 na / 69 BAT9A 
569-54842 6 . Cendol Keraton — V/T-02 : 2IKEr 5/2:3 
4 560-0727 Optik Melawa LG/32 8 2 5 
Venicy 3/35 560-6573 ptil i 1 568-1551 566-4444 Sopikan Batam — 5/4-5 2 
Purple Haze aja ena Ha UG/21-22  569-54856 KESEHATAN & FARMASI Optik Seis UG/13-14 — 568-1516 Hk E C1 560-6529 Bank Danamon — LG/51 566-1205 Kentucky Hape sia 
Nobby af21-2s Bana raai kia He Pa Mapel LG2/11 560-6556 Spex Symbol UG/17-18 — 560-4641 Ne 1 E 566-9720 Galeri ATM LG/57B - Fried Chicken dengan 
60-0376 Health Centre Optik Tunggal —— UG/40 568-1507 : CIMB Niaga Ichiba i : 
2 : n Sushi M 
Marie Claire 1/36-37 566-6273 Natural Therapy — LG/36 568-1530 Kacamata 1/T-03 2 Starbucks LG/01A 566-9721 Butik ATM Mandiri LG/58 - Bakmi Gang Na ce Kn 
Ea Tas 1/43 567-0105 Guardian UG/SM 563-6742 Korea.com 566-5087 Gallery : Kelinci ear 
omkins 1/45 5683-1488 560 568-1512 ATM BNI LG . 
-1051 1 /58A Rice Bowl £ 
Exsport 2/5 569-54849 Innovation Store” UG/16 : Dunkin Benua ULoj2 568-1513 Bank BRI LG/60 - tai Fase 
/ 566-1212 Chati 1 3268-1540 560-6381 
Esperanza 2/8 568-1565 Century UG/35-35A — 560-6557 BN Lo/5 mo0-e5a3 GaleriATMBII —— LG/61 - Brooaster 5/22B 560 
99 Shoes 2/9 568-1510 Health Care 566-1612 Ban Bakery LG/44 560-6539 Saranatama UG/49A 560-6103 Chicken 222 
PAKAIAN & Buccheri 2/24 566-9733 Watsons 1/2BE&F -— 566-5050,4065 aan UG/IBLAND” -566:0640 Money Changer 569-54819 Hokben 52325 566 
PERLENGKAPAN Yongki Komaladi 2/25 560-5656 Flavie 2/T-02 Hi Hotel Ciputra Indocev 1/39 568-1552 56 tele 
Vicari 2/30-31 560-7580 Shambhala 2/04 566-1081 Te Dorayaki  UG/L 5 Money Changer Solaria 5/26-28A 5 na 
OLAHRAGA Iconinety 9 2/42 560-6021 Body 3/32 560-4865 HOBI & BINGKISAN .co UG/L 563-6755 Solaria 5/29A-B BA 
PAKAIAN PRIA & WANITA Ser esa LcjoB Homyped 2/46-47 566-1157 Building Store 566-6742 Warung Lek z . 

3 Sat 567-0257 Sophie Paris 2jas 569-65166 Happy a29 sehinga Naughty LG2/08-08A  566-9705 Bread Talk UG/2A 563-1716 2 132A-8 569-54868 
Pojok Busana — 16/3840 560-0132 ena Foot UG/10-11 — 568-1503 Bellezza 2/50 Eko.saga6 Desle PaperStudios — LG2/334 —— 567-0368 D'Crepes UG/5B - lt 5/33A SOB-6SNS 
Divisil UG/19-20  560-6582 : Les UG/30 - Elizabeth 2/51-53 566-7269 AndakaPlakat — 2/T-03 - Country Style UG/B 566-0574 
Country Fiesta &  UG/38 560-2633 aan 0 1/9 569-54867 Body Pack 2/56 569-54822 Papyrus 2/U-01 - NAD UG/E 567-0205 
OP 560-6049 Kane 1/20 568-1525 Missy 7 3/9 566-9738 Barang Unik 2/U-02 : Kopi Luwak UG/28-29 560-6529 
Giordano UG/39 560-7513 Aa aa 1/26 568-0910 Urban & Co 3/19 569-65920 Tara's 2/57 5 Baskin Robbins — 1/L 566-9720 
Lea Store UG/43A-44  560-1048 2 s Station 1/28D 566-1038 Khakikakiku 3/38 566-9695 Stroberi 2/58 566-9707 Minimelts 2/L 560-6601 
Polo Ralph UG/45-47 — 560-7511 gor 2/55 566-7254 Eva Collection 4/25 566-9704 Potatoo 3/U-01 5 Taiwan Dian Xin — 3/L - 

Bi uren Ya Fo 3/30 563-6756 My Label 3/U-03 - Mini Magui's 3/T-01 - 
T Ti Lea elon 3 
@Executive 1/13 560-6563 p 3/23 Naughty 3/9 566-1137 Potato Corner” 3/T-02 - HIBURAN & KEBUGARAN 
Poshboy-Poshgirl 1/5-6 560-0115 Hobby Craft Jele 3/T-0. & » 
Ha obby Cra 3/14 568-1554 /T-03 Gold's Gym LG2/19-21  560-6269 
2 1/19 560-1057 Warna 3/40-41 566-9732 ACS 4/9 566-7606 LG/IA 
sa la 567-0291 SALON & KOSMETIK Cindy 3/43 563-1816 Takoyaki Corner 4/B-11B i Fun World 4/A2 566-5451 
eans 2 5 5 5 
Logo 1/27-28 aan Yopie Salon LG2/18 563-6751 Cab Sa pa 5 Chubb H 0 : Fun City 4/B3-5 560-6551 
Osella L/osA.B 2 GudzbyH2iriInc —— LG2/22-23  566-9739 amesStation — 4/B8 560-0987 ch y (01 : NAV Karaoke 5/31&6/BC  566-1390 FOOD LIBRARY 
: F 0-6562 PENDIDIKAN La Diana LG/7 Diaboligue 4/B9 566-1345 oux Cream 4/T-02 5 
Batik Keris 1/46,2/01 568-1543 firown alan LG/37 sen ana Toys Rissoles 4/T-03 P 2662217 Tahu Kok FC-01 
126 2/6-7 563-6743 Class Octopus 5/09A 566-2121 Johnny UG/2B Sa Scoop 4/1-2 566-9731 Mayonaisse - XXI 5/CNM LA Pempek 96 FC-02 
aa 2 2/22 566-0984 2 1 ext 602 Kadraan Salon Sera Rainbow 4/19-20 560-6567 Medan Pancake — 4/U-01 560-0404 Lombok Merah FC-03 
umber 61 2/26-27 560-6588 anggar 5/09B 560-6560 Cooking Oppa 4JU-02 : Jawa Timuran FC-04 
566-9741 PERHIASAN & JAM Kreativitas Boni Ha Shop ta 560-6524 diesonyia 424 Na Penpan ana Na 3 Baso Afung FC-05 
3 Second 2/28-29 566-06576 Guess Watch UG/UTARA 563-171 International 5/19A 560-0743 Pemakan 1 Sebnl Block World aj32 e Homemade Dadap Kuring FC-06 
New Spirit 2/48A 567-0286 D'paris UG/ISLAND C - Language Center 566-9748 Etude House UG/27 Haa Hobby Japan 5/6 560-1351 Minipao 3 Raja Sop Betawi FC-07 
Rave Habbit 3/22 Time Corner UG/ISLAND F - , 566-9702 3 Anime Machi 5/7 566-9709 Shihlin Taiwan 5/8 569-54818 RESTAURANT Sakura Tepanyaki & Steak — FC-08A 
Black Label 3/25 566-9757 Time Track UG/5 Jakarta Culinary  5/22A 560-6558 The Body Shop UG/41A 2 Ga Street Snacks 2 China Wok FC-09 
560-0115 Hanny Jewellery  UG/6 567-0403 Center | Benmarecina Neta Sean 7 Hop Hop S/ISLANDA —- A8W . LG2/4 2 Tongseng Solo FC-10 
Indra Loka PE3 3/37 IN 567-0392 Topaz Music 5/33 566-9706 Esthetic Melrose — UG/48 Cena Mochi-Mochi 5/ISLANDB ”— - Kushiyaki LG2/5 566-9426 Depot Betawi FC-10A 
Master Watch UG/7 568-1531 School Pelni pa -6545 Dobu Don S/ISLAND CC” - Yong Tau Fu . LG2/6-7 566-9708 Hawaian Jus FC-11 
Swatch UG/12 566-9669 Senswell 1/U-02 Nami Ice Cream 5/L 2 My Warm Day 1G2/15-17 - Sage Sushi FC-12 
Goodwill Watch — UG/15 566-2266 L.U.C 1/28C 566 1170 Be enan dasi aral : Setia Ta er aa TAI na 
NoviaJewellery — UG/25 568-1517 Lutu — Lolly Land 5/T-2B - moya B 569-54813 Bakmi Alok FC-15 
(3 al 
SaerahJewellery  UG/26 566-5135 Sang Kan aa n BUKU & ALAT TULIS i S2 Aneka 2010 FC-16 
Casio/ UG/D 560-5529 Training Centre | Aan Talitakum 3/16 560-0773 Burger King LG/1 566-0393 Rica Roah FC-17 
Time Keeper Baca sai Aa Good News 4/33-35 566-9689 566-7588 Aneka Nasi Goreng Fc-19 
Delta Emas 1/4 569-54820 My Nail af26 NN Gramedia 5/9-13 566-9756 569-54840 Putri Kenanga FC-20 
Asia Watch 1/24 560-5566 PERLENGKAPAN 560-6363 569-54880 Mi Bangka Songsui SL-01 
5638-1515 568-1479 . . 569-54851 Batagor Cuplis 'SL-02 
Royal Watch 1/33 568-1533 ELEKTRONIK & MUSIK JASA & Wing King LG 2A-3 560-5722 Nasi Gandul ISL-03 
PAKAIAN PRIA World Diamond — 1/38 560-6591 Oke Shop 1/12 560-6530 FOTO s 569-54848 Dimsum ISL-04 
Crocodile 1/78 BeRETAG AT . 566-0718 Telesindo Shop — 1/31-32 560-6575 Selamat Trans LG2/L 566-7606 aa Express LG/04A-B — 560-7517 Soto Kudus Blok M ISL-05 
Tue ir $ Beluga Silver 1/71 563-1771 Global Teleshop — 1/34-35 563-6754 Pop Box LG2/ISLAND - . LG/43 566-9477 Lily Siomay ISL-06 
DF Urban 1 F New Gueen 2/2-3 566-5162 Samsung 1/40 566-6366 Penukaran LG 566-2121 lmpenaLa:. LG/52 568-1553 Es Doger SL-07 
/18 563-1710 Jewellery Maa Oke Shop 1ya1 Undian & Kitchen & Dimsum 560-1049 Tahu Gejrot 'SL-07A 
Salt n' Pepper 1/i8A ena v -5271 560-5233 Ext.624 Sada : 
TaekehAr 12oc 2g 2. Seiko House 2/45 568-1545 Absolut 2/T-01 FA Pelayanan Domino's Pizza LG/53 566-9744 Mie Kangkung 'SL-08 
-54823 Grand Silver 3/U-02 Wilson Mobile 3/42 Bungkus Kado 568-1526 Tempura 'SL-0 
T : £ -09 
Futuremen 1/44 Rea 560-5412 gl 
Gallop AT Haa D' Paris 4/03 563-1778 | | 1560-0986 PERLENGKAPAN DEPARTMENT STORE & KodakExpress — LG/35-354 — 560-021 569-54854 Es Dawet ISL-10 
Moga 2/23 Harika Music 3/45 566-9740 BUSANA SUPERMARKET Ruanglbu & Bayi — LG, P7&Lt.5 566-2121 569-54857 Soto Sulung ISL-11 
x Best Denki 4/B2-B2A8C2 560- 560-3511 Dekoffee ISL-12 
Manzone 2/54 56 60-5544 Hero UG/SM 560-48 Ext.623/627 iKi : 
Moda 0-6393 (Hunting) Snapback 1/16 566-6889 ANA ni -4846 Malibu 62 Studio 3/1 560-5522 Sushi Kiosk UG/30A 560-6578 Kedai Pasta SL-13 
ga 2 566-2162 panscenter an Senen pa Les Femmes 3/02 566-1424 Mana Lina ba 2 Gaya Gaya 4JB-11A : 560-6552 Bakwan Malang SL-14 
Atsan san Sea) Loly Poly 4/8 560-6593 Yayang 3/33A : Dept. Store TEA Jeff & Co 4/22 569-54888-21 aa lunch. 'UG/30B 569-54858 Teh'Kotjok SL-15 
Smart 4/36 CNNE3n xpress 568-1562 
566-9703 Pizza Hut UG/31-49 5638-1617 
JNE ps Eensason Tawan UG/32-34  566-2020 
Adira Pu Parkir Timur 


CL MAGAZINE 39 


e“ 
. » 


a REA 

Tn PAKE TAWI STAN 
| DISNEYUAND 
N HONG KONG, 


Tags lane 
" om | "29. | ” 
1.8 oa .. 


PF. 
Sr 
9 aa OI 
- “ 5. 


Jl. Arteri S. Parman, Grogol, Jakarta Barat 11470. 


Jadilah member kei dan dapatkan Tel:021-5662121 www.ciputramall.com 
discount di tenant-tenant ya O berpartisip aSI. Of uh Mal Ciputra Jakarta | IBI amalciputrajkt | C3 malciputrajkt 


